| Wi 
| || 
| JANI, 
| Nh 


ampukah seseorang bisa hidup be- 
nar pada jaman yang sudah rusak 
sekarang ini? Bisakah prinsip- 
prinsip kebenaran Firman Tuhan dilakukan se- 
cara riil pada jaman yang sudah penuh tipu 
muslihat dan kekerasaan seperti saat ini? Bi- 
sakah kita tetap bertahan hidup dengan me- 
lakukan Firman Tuhan pada jaman yang sudah 
cemarini? 
Di atas adalah sejumlah pertanyaan yang 
Seringkali diajukan oleh anak-anak Tuhan me- 
nyikapi keadaan jaman saat ini. Banyak orang 
mulai meragukan relevansi Firman Tuhan di 
Alkitab dengan kondisi jaman. 
Hal yang sama juga dihadapi oleh Nuh 
pada jamannya. Generasi Nuh adalah generasi 
yang dipenuhi pemberontakan. Mereka ber- 
tindak sekehendak hatinya. 

Dosa manusia telah membuat Allah me- | 
nyesal menciptakan mereka. Tidak ada seo- 
rang pun dari mereka yang didapati berkenan 
di hadapan Allah sehingga Allah bermaksud 
membinasakan seluruh umat manusia 
(Kej.6:7). Meski demikian, Nuh tetap menjaga 
hidup benar dan tidak bercela di hadapan 
Tuhan sehingga ia menerima kasih karunia da- 
ri Tuhan. 


ul dengan Allah 
"Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di 
mata TUHAN. Inilah riwayat Nuh: Nuh adalah 


artikel «<7 


seorang yang benar dan tidak bercela di antara 
orang-orang sezamannya; dan Nuh itu hidup 
bergaul dengan Allah." (Kejadian 6:8-9) 

Jika seseorang mendapat kasih karunia dari 
Allah, selain karena Allah itu berdaulat untuk 
memilih tanpa dapat digugat oleh pihak mana 
pun, ada beberapa alasan yang bermanfaat se- 
bagai teladan bagi orang-orang lain. 

Mengapa keluarga Nuh saja yang menda- 
pat kasih karunia dari Allah di antara banyak 
orang di jamannya? Apakah yang menjadi 
alasan-alasan Allah? 

Pertama, Nuh dikenal Allah sebagai orang 
benar (righteousness man). Dalam Alkitab versi 
bahasa Inggris kata "benar" ditulis just, no faults, 
lived right yang artinya adil, tidak ada kesalahan 
dan hidup pantas. Hidup Nuh sebagai orang 
benar merupakan jawaban atas pertanyaan 
pada saat itu, "Saya tidak mungkin lagi hidup 
benar di jaman sebejat ini". “Apakah mungkin 
seorang manusia dapat hidup benar di jaman 
yang rusak ini?". 

Kedua, hidup Nuh tidak bercela (blame- 
less). Tidak ada kesalahan apapun yang bisa di- 
tuduhkan kepadanya, karena Nuh menghindari 
kejahatan meski keadaan saat itu penuh de- 
ngan kekerasan. "Ketika dilihat Tuhan, keja- 
hatan manusia sangat besar di bumi dan ha- 
tinya selalu membuahkan kejahatan." 

Nuh berada di suatu situasi yang rumit 
untuk hidup sebagai orang benar karena "Allah 
menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, 
sebab semua manusia menjalankan hidup yang 
rusak di bumi." (Kej.6:12), tapi ia bisa karena ia 
bergaul karib dengan Allah. 

Ketiga, Nuh hidup bergaul dengan Allah 
(walked with God). Nuh seorang yang hidup 
bersekutu dengan Allah. Tidak mudah untuk 
tetap mempertahankan kondisi rohani di te- 
ngah masyarakat yang mayoritas kafir. Namun, 
Nuh selalu berjalan bersama Tuhan. 


Tantangan jaman ini 
Nuh bisa tetap hidup benar karena ia hi- 
dup bergaul dengan Allah. Artinya, dalam 


segala tindakannya, sesulit apapun, ia selalu 
berpedoman pada petunjuk-petunjuk Tuhan. 

Ini adalah jawaban bagi kita untuk 
menghadapi tantangan jaman ini. Kita percaya 
bahwa Firman Tuhan adalah satu-satunya jalan 
untuk kita bisa tetap bertahan. 

Iblis terus mengintimidasi kita dengan 
menunjukkan kekhawatiran dunia, dan 
ketidakpastian masa depan. Menjauhi Firman 
Tuhan sama dengan kita masuk dalam jebakan 
iblis. Kita akan ikut binasa bersama dunia ini. 

Nuh bergaul dengan Allah. Dengan begitu 
ia yakin bahwa di tangan Allah hidupnya akan 
baik-baik saja, bahkan penuh pengharapan. 

Oleh karena itu ia tetap taat melakukan pe- 
rintah Allah, meski mungkin ia akan dipandang 
aneh atau tidak waras oleh orang-orang di 
jamannya. Bayangkan, ia diperintahkan Tuhan 
untuk membangun bahtera di puncak gunung, 
bukan di pinggir sungai atau lautan. Dan ia juga 
diminta untuk mengumpulkan binatang. 

Predikat "Gila" mungkin adalah satu- 
satunya komentar yang ia dapat dari teman- 
temannya waktu itu. Tantangan yang begitu 
berat. Pengorbanan yang begitu besar. 

Tetapi, Nuh memilih untuk tetap melaku- 
kan perintah Tuhan. la memilih itu karena ia ta- 
hu bahwa apa yang dipilihnya adalah kebe- 
naran yang sanggup menolongnya. 

Inilah yang didapatnya: ia bersama seluruh 
keluarganya selamat dari air bah, sedangkan 
semua orang yang menghinanya dan mungkin 
yang menganggapnya gila, binasa. 

Kita tidak pernah bisa melihat masa depan. 
Tapi kita tahu satu hal bahwa Allah itu baik, dan 
la tidak akan pernah menjerumuskan kita. 
Firman-firmanNya adalah janji dan pengha- 
rapan kita. Oleh karena itu sangat layak untuk 
ditaati. 

Memang, Tuhan berdaulat untuk memilih 
siapa saja yang diselamatkanNya, tetapi ada 
hal-hal khusus yang melekat pada orang pilihan 
Tuhan: mereka hidup benar, tidak bercela, dan 
bergaul dekat dengan Allah. Bagaimana de- 
ngan Anda?w abdi/ 


03 


eberapa waktu yang lalu saya dikirimi 

email dengan judul “create your own 

boss face". Ketika saya buka, ternyata 
isinya adalah sebuah permainan memben- 
tuk wajahorang. 

Hanya dengan menekan tombol yang te- 
lah disediakan, kita bisa membentuk wajah 
semirip mungkin dengan wajah orang yang 
kita inginkan -dan sesuai dengan perintah- 
nya- yaitu wajah bos/pimpinan kita. 

Kita bisa mengatur bentuk kumisnya, 
matanya, dagunya, kerut-kerut dahi, model 


rambutnya, sampai dengan model kacamata- 
nya. 


Selesai membentuk dan merias, muncul 
tombol-tombol baru. Ketika saya mencoba 
untuk menekannya satu per satu, betapa ka- 
getnya saya. 

Ketika saya menekan tombol pertama, 
tiba-tiba muncul sebuah tangan dan dengan 


artikel <” 


serta merta tangan tersebut menampar wa-jah 
yang sudah saya bentuk tadi. Demikian juga 
dengan tombol-tombol yang lain. Akan 
muncul berbagai macam bentuk kekerasan 
terhadap wajah itu. Semua tombol itu bagai- 
kan tombol-tombol "penyiksaan". 

Agaknya gambar tadi sengaja diciptakan 
oleh oknum-oknum tertentu sebagai bentuk 
pelampiasan kemarahan, terutama terhadap 
pimpinan mereka. 

Permainan ini sangat memiriskan hati. 
Meski hanya sebentuk imajinasi, tetapi tetap, 
ini adalah bentuk sikap tidak hormat terhadap 
pemimpin. Ketika kita tidak menghormati pe- 
mimpin -di mana pun kita berada-, sama saja 
dengan kita melawan pemimpin. 


Tunduk 

Tuhan mengajarkan kita untuk tunduk pa- 
da para pemimpin dan mendoakan mereka 
(Ibr.13:17-18), sebab merekalah yang berjaga- 
jaga atas jiwa kita. 

Daniel memberikan teladan yang baik 
tentang sikap seorang hamba kepada tuannya. 
Pada waktu itu, Daniel dan dua orang lainnya 
diangkat oleh Raja Darius dari Media sebagai 
pengawas raja yang membawahi 120 orang 
gubernur daerah. 

Tantangan yang dihadapi oleh Daniel 
tidaklah mudah. Pertama, ia bukan penduduk 
asli melainkan seorang tawanan dari Israel. 
Kedua, Raja Darius adalah penyembah berhala. 

Dari Daniel 6:1-6 kita mendapati dua tipe 
hamba: 

Tipe pertama adalah gambaran hamba 
yang selalu tidak puas dan iri dengan pim- 
pinannya. Diceritakan bahwa semua pengawas 
dan gubernur berusaha dengan berbagai cara 
untuk mencari-cari kesalahan dan hendak 
menjatuhkan Daniel dari kursi kepemimpinan. 

Agaknya mereka iri dengan keberhasilan 
Daniel dan tidak puas dengan keputusan Raja 
yang hendak mempromosikan Daniel menjadi 
penguasa seluruh kerajaan. "Tetapi para 
gubernur dan pengawas-pengawas itu 
berusaha mencari kesalahan-kesalahan 
Daniel..." (Dan.6:5a). 

Tipe hamba yang kedua adalah tipe Da- 
niel. Daniel adalah tipe pegawai yangtunduk 
pada pemimpinnya. Ia bertanggung jawab 
terhadap pekerjaannya dan tidak merugikan 
raja, sehingga raja hendak menjadikannya 
penguasa seluruh kerajaan (Dan. 6:3-4). 


Bahkan dikatakan bahwa Daniel memiliki roh 
yang luar biasa. Pada Daniel tidak dikete-mukan 
kelalaian atau kesalahan apa pun (Dan.6: 5b). 
Bagaimana ia bisa memiliki roh yang luar biasa itu? 


Mendoakan pemimpin 
Sebuah prestasi tidak lepas dari disiplin diri dan 
niat yang kuat. Pada ayat 11 dikatakan, "... pergilah 
ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap- 
tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, tiga kali 
sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, 
seperti yang biasa dilakukannya," (Dan. 6:11) 

Garis bawahi kata "seperti yang biasa dilaku- 
kannya". Daniel bergaul karib dengan Tuhan. Dia 
memuji dan berdoa kepada Tuhan d mana pun dan 
bagaimana pun keadaannya. Itu adalah prioritas- 
nya. 

Dengan rutin Daniel menghadap Tuhan tiga 
kali sehari. Ia berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. 
Bahkan sangat mungkin, dalam doa-doanya ia juga 
mendoakan raja dan bangsa yang ditempatinya, 
tepat seperti yang ditulis oleh Nabi Yeremia, "Usa- 
hakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku 
buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TU- 
HAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahtera- 
anmu.* (Yer.29:7). 

Kedekatannya dengan Tuhan membuat segala 
sesuatu yang dilakukannya berhasil. Bahkan, Tuhan 
memakai pimpinan kafir untuk memberkati Daniel. 
Sungguh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 

Meski para "musuhnya" berhasil memasukkan 
Daniel ke dalam gua singa, Allah mengatupkan mu- 
lut singa-singa itu sehingga selamatlah nyawa Da- 
niel. Tapi naas, justru para pengawas dan gubernur 
itu yang akhirnya dihukum karena persekongkolan. 
Raja mengetahui niat jahat mereka, dan mema- 
sukkan mereka bersama seluruh keluarganya ke 
dalam gua singa. 

Dari sini kita dapat belajar bahwa sebagai anak 
Tuhan kita diberi kemampuan untuk menjadi berkat 
di mana pun kita berada. Kita bisa menjadi berkat, 
baik bagi para pemimpin atau pun bawahan kita. 

Kita bisa menjadi berkat bagi pemimpin de- 
ngan tunduk dan mendoakan kesejahteraan mere- 
ka. Dengan jalan itu mereka akan melakukan kepe- 
mimpinan mereka dengan gembira, bukan dengan 
keluh kesah (Ibr.13:17b). 

Bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan juga 
dimuliakan melalui hidup dan pekerjaan kita? Su- 
dahkah kita menjadi berkat bagi pemimpin dengan 
tunduk dan mendoakan mereka? (oleh ag/ Diin- 
terpretasikan secara bebas dari kotbah Pdt. Hengly 
Sukandra) 


KUASA 


PERLINDUNGAN 


TUHAN 


Bpk. Petrus Roedy Hindayanto 
(Kemas 01, GMS Semarang) 


ada hari Sabtu (20/10) yang lalu, saya men- 

dengar bunyi ledakan beberapa kali di sekitar 

rumah saya. Karena penasaran, saya mencer- 

mati ledakan-ledakan yang selama beberapa 
hari masih terjadi itu. Saya amati, tidak ada tenggang 
Waktu yang pasti antara ledakan satu dengan beri- 
kutnya. Siang malam ledakan itu terus terjadi. 

Setiap kali terdengar "bum...!" voltase listrik lang- 
sung turun. Nyala lampu meredup selama beberapa 
saat sebelum terang kembali. 

Saat saya mengamati jaringan listrik di depan ru- 
mah, semua terlihat baik-baik saja. Ledakan itu terjadi 
hingga hari Selasa (23/10). 

Ketika saya menanyakan perihal ledakan itu ke 
tetangga sekitar rumah, jawaban mereka sangat aneh. 
Mereka mengatakan bahwa selama ini mereka tidak 
mendengar apa pun, lebih tepatnya mereka tidak 
mendengar suara ledakan yang saya maksud. 

Selasa malam sekitar pukul 24.00 WIB, selesai 
mengerjakan tugas, seperti biasa saya mengambil 
waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kemu- 
dian membaca firman Tuhan dan berdoa. 

Pada pukul 02.00 WIB dini hari saya mendengar 
seperti suara percikan api. "naik ke dak..naik ke dak...!" 
ada suara dalam hati yang menyuruh untuk naik ke 
dak (dak = ruang di antara atap rumah dan langit- 
langit). 

Ketika saya naik ke dak sambil membawa lampu 
penerangan, alangkah kagetnya diri saya. Saya me- 
lihat kabel listrik yang berasal dari tiang PLN yang ter- 
sambung dengan kabel listrik dalam rumah digerogoti 
tikus yang cukup besar. 

Tikus tersebut mati dan melekat pada kabel yang 
korsleiting (arus pendek). Kabel itu terus menerus 
mengeluarkan percikan api. Saya langsung mematikan 
listrik di seluruh rumah dan menghubungi tukang lis- 
trikterdekat. 

Ternyata arus pendek itulah penyebab suara le- 
dakan. Saya percaya bahwa suara yang menyuruh saya 
untuk naik ke dak itu adalah suara Roh Kudus. Saya 
sungguh kagum dengan perlindungan Tuhan, benar- 
benar nyata dan luar biasa. 

Kejadian itu sudah berlangsung selama 5 hari dan 
rumah saya tidak terbakar. Padahal kabel yang ter- 
bakar itu terletak persis di atas "blandar" (kayu pe- 
nyanggaatap rumah). 

Tukang listrik yang menolong saya memperbaiki 
juga ikut terheran-heran, "Pak, ini mujizat. Seharusnya 
rumah Bapak sudah terbakar, apalagi kejadiannya 
sudah 5 hari. Seharusnya trafo PLN di depan rumah 
Bapak juga sudah meledak. Tapi ini tidak terjadi." 
Sungguh Tuhan itu ajaib! Perlindungannya nyata! m 


artikel 


4 Bambu 


Pada suatu hari aku memutuskan untuk menyerah. 
4 ‘Aku keluar dari pekerjaanku, berpamitan dengan teman-temanku, ... dan aku ingin 
> mengakhiri hidupku. Lalu, aku pergi ke suatu tempat yang rindang dan berbicara 
kepada Tuhan untuk yang terakhir kali.." Tuhan" aku bertanya, "Apakah Engkau bisa 
memberi aku satu alasan saja supaya aku tidak menyerah?" 
Tuhan pun menjawabku." Lihatlah sekitarmu," kataNya. "Apakah engkau melihat 
semak dan bambu itu?" "Ya," jawabku. 


"Tahukah kamu bahwa sejak Aku menanam benihnya, Aku merawat mereka. 
Aku memberinya sinar. Aku memberinya air. Benih semak itu cepat sekali tumbuh. la 
berwarna kehijauan. Sangat elok dilihat. Tapi, tidak dengan benih bambu itu. Tidak 
ada tanda-tanda pertumbuhan. Tapi aku tidak menyerah. Aku tetap merawatnya, 
Pada tahun kedua, semak itu tumbuh semakin lebat. Tapi tetap, tidak 
ada apa pun yang tumbuh dari benih bambu itu. Meski begitu, 

Aku tidak menyerah dengan benih bambu itu," kataNya. 


“Pada tahun ketiga, tetap tidak ada yang tumbuh pada benih bambu itu. 
Demikian juga pada tahun keempat. Tapi, Aku tetap tidak menyerah. Dan Aku 
masih tetap merawatnya," kataNya."Lalu, pada tahun kelima sebuah tunas kecil 
muncul dari benih bambu itu. Dibanding dengan semak yang sangat lebat itu, tunas 
bambu yang baru tumbuh terlihat sangat kecil dan tidak berharga. Tapi, 
hanya dalam waktu 6 bulan, tunas itu sudah tumbuh 
menjulang tinggi sampai 30 meter." 


"Ternyata, bambu membutuhkan waktu sampai lima tahun untuk 
menumbuhkan akar yang kuat. Akar itu menancap sebegitu kuat pada tanah 
untuk menyerap semua zat gizi dari tanah dan membuat bambu dapat hidup lama. 
Aku tidak akan memberi masalah yang melampaui kekuatanmu.Tahukah kamu, 
bahwa selama waktu-waktu pergumulanmu yang berat itu, sebenarnya kamu 
sedang menumbuhkan akar dalam kehidupanmu?" tanya Tuhan. 


"Aku tidak menyerah dengan benih bambu itu, demikian juga, aku 
tidak akan menyerah denganmu," kataNya. "Bambu itu bertumbuh dengan tujuan 7 
yang berbeda dibanding semak-semak. Tapi, meskipun demikian, mereka saling A 
melengkapi untuk membuat hutan ini terlihat indah."Waktumu akan datang," 
kata Tuhan kepadaku." Kamu akan tumbuh menjulang tinggi" 


“Seberapa tinggikah aku akan tumbuh?" tanyaku. 

"Menurutmu, seberapa tinggi bambu itu akan tumbuh?" tanya Tuhan kembali. 
"Setinggi yang ia bisa?" tanyaku,"Ya," JawabTuhan, "Janganlah engkau menyerah. 
Muliakan Aku dengan bertumbuh setinggi yang kamu bisa." 


Jangan beritahu Tuhan betapa besar masalahmu, tapi katakan 
pada masalahmu betapa besar Tuhan itu! 


Gedung baru 
GMS Medan 


edung gereja GMS Medan yang 

baru, yang terletak di Sun Plaza It. 

roof, Jalan Zainul Arifin 7 Medan, 
mulai direnovasi pada awal September 
2007. 

Sampai kini renovasi yang sudah 
dikerjakan antara lain: pemasangan 
rangka atap, pemasangan air conditioner, 
sekat-sekat, dan sistem ducting. Renovasi 
direncanakan selesai pada akhir Desember 
2007. Soft Opening rencananya akan 
diadakan awal Januari 2008. 


Satelit Malang merayakan ulang tahun- 

nya yang ke 6 (enam). Acara perayaan 
yang dirangkai bersama dengan ibadah raya ini 
diadakan di ruang ibadah utama gedung gereja 
yang terletak di Jl. Ijen 8, Malang. 

Untuk diketahui bersama, pada saat ini GMS 
Malang sedang menyiapkan gedung baru di 
Jalan Raya Dieng 19, Malang. 

Dengan tema "Kumpul Satu Keluarga", GMS 
Malang ingin mengajak seluruh jemaat untuk 
menjadikan gereja sebagai keluarga kedua. 

Ibadah yang dihadiri oleh kurang lebih 300 
jemaat ini berlangsung antara pukul 08.00 
sampai 10.30 WIB dengan pembicara Ps, Philip 
Mantofa. 

Dalam kotbahnya beliau menyampaikan 
bahwa keluarga itu tidak semata-mata berda- 
sarkan hubungan darah, tetapi juga bisa ter- 
bentuk karena adanya satu iman, satu kasih dan 
satu pengharapan dalam Tuhan Yesus, 

Pada akhir kotbahnya, Ps. Philip me- 
nantang jemaat untuk mau berkomitmen men- 
jadikan gereja sebagai keluarga kedua. Dengan 
demikian jemaat harus senantiasa mendukung 
serta mendoakan gereja dengan segala bentuk 
kegerakannya. 

Dalam sambutannya, Pdt. Ardi -Gembala 
GMS Malang menyampaikan, bahwa sebagai 
satu keluarga jemaat harus memiliki kepedulian 
yang tinggi terhadap saudara-saudaranya 
sesama anggota gereja. Ketika satu anggota 
sakit, maka semuanya merasakan sakit. Semua 
orang harus belajar memperhatikan satu sama 
lain. Tidak boleh egois dan mementingkan diri 


P ada hari minggu (28/10) yang lalu, GMS 


sendiri, melainkan harus saling mendukung dan 
mendoakan. 

Selesai ibadah, panitia mengundang 
seluruh jemaat untuk makan bersama di 
halaman gereja. Di sana tersedia banyak menu 
makanan tradisional seperti soto, bakso, cilok 
(pentol celup), gado-gado, tahu telor, sate, mie 
pangsit, kembang gula/arum manis, es 
campur/es teller, dan lain-lain. 

Selain makanan ada hiburan unik. Sebuah 
banner lucu untuk foto-foto, Pada banner itu 
tergambar tiga kera, di mana dua kepala kera 
sengaja dikosongi seukuran kepala manusia. 
Siapa saja dapat memasukkan kepalanya ke 
tempat tersebut untuk difoto. Jemaat sangat 
antusias dengan ibadah dan perayaan yang 
diadakan. 

Seusai acara, Ps. Philip menyempatkan diri 
untuk bersekutu bersama para pengerja 
(fulltimer) dan mengunjungi gedung baru yang 
masih dalam renovasi. Gedung baru tersebut 
terletak tidak begitu jauh dari Jl. Ijen, dan akan 
digunakan untuk ibadah perdana pada awal 
Desember 2007. m 


Kumpul 


Satu Keluarga 


Mawar Sharon 


omen 


Rabu, 14 November ‘07 
09.30 | R. Ibadah Utama 


pembicara: 
Pdt. Samuel Handoko 


` 


ajaklah jiwa-jiwa baru & 
rekan-rekan Anda! 


Ajaklah ker 
khusus bagi par: 


Dalam rangka mempersiapkan 
Natal, FLC mengadakan: 


Fellowship 
FLC 


R. Chapel, pk. 18.30 


Harap seluruh volunter FLC 
untuk menghadirinya 


Diadakan aksi Bakti Sosial 
Donor Darah pada: 


Bagi jemaat yang rindu 
mendonorkan darahnya dapat 
mendaftar di counter informasi 
GMS/ dengan: Bpk. Steven 


Jumat, 16 Nov ‘07 
pk. 18.30, 
R. Ibadah Utama 


Pembicara: 
Ps. Philip Mantofa 


reg 


Redaksi Warta GMS Pusat, 

Jl. Cempaka 24, Surabaya, 
Telp: 031-5451335, 

Fax: 031-5322452 atau 

email ke ag_tyo99@yahoo.com 


Į Jumat, 16 Nov ‘07 
pk. 22.00, 
Rilbadah Utama 


Pembicara: 


Pdt. Fifi Layantara 
(Lumajang) 


Bukit uel 


Immanuel 


Bus ke Bukit Doa Immanuel 
beroperasi setiap hari 

Selasa - Kamis - Sabtu. Bagi 
jemaat yang ingin berangkat 
diharap mendaftar terlebih 
dulu pada Ibu Sri di telp. 
031-5344424 (setiap hari 
kerja) Khusus hari Minggu 
dapatkan keterangan di Bagian 


Informasi. Terima kasih 
Tuhan memberkati. 


1 


A 


Nikah Kudus 


Jika tidak ada keberatan yang sah 
dari jemaat, maka akan 
dilangsungkan pemberkatan 
nikah antara: 


Sabtu, 17 Nopember 2007, 
Pk. 11:00 WIB 
MAN ALI SANTOSA 


Putra dr Bp. Man Sugiono Mandiro 
& Ibu Tjhen Belinda Chandra 


VONNY LAURENZIA 
Putri dr Bp. Handoko Lukito 
& Ibu Sugiarto 


Sabtu, 17 Nopember 2007, 
Pk. 12:30 WIB 

NANDI KRISTIAN HANDOKO 
Putra dr Bp. Hardianto Handoko 
& Ibu Ria Kristina 


IVANA WIJAYA 
Putri dr Bp. Hendro Suprapto 
& Ibu Inggrawati 


pemberkatan 


Nikah 


Mohon Perhatian: 
Bagi pasangan yang akan 
mengikuti Pemberkatan 
Nikah Kudus harap 
mendaftar paling lambat 
6 bulan sebelumnya. 


INFORMASI 
Bpk. SUTJIP 

di 031-545 1335 
Setiap jam kerja 


Gembala Sidang 
Pdt. Jusuf Soetanto 
mengucapkan 


17.11.07 
MIKE HENDRAWATI 
Ketua Kemas Wil. Sentra 


7.11.07 
ROSILOWATI (THE LIE CHING) 
Ketua Kemas Wil, Sentra 


Telah dirintis SEL di Balikpapan 


& segera dibuka 


GMS Sat. Balikpapan 


Bagi Anda yang mempunyai sanak saudara, 


kerabat, dan teman - teman di Balikpapan dapat 
mengajak mereka beribadah bersama di satelit ini 


Contact Person: 


John Lie (08165427810) 


atau di email: johnlie sn@yahoo.co.id 


jadwal ibadah mingguan / 


12| senin 


Kemas Wil. Sentra 5 
Pk. 09.30-12.00 * Cempaka 18i 


12 November - 18 November 2007 


13| selasa 
KEMAS & PROMASA 


di wilayah masing-masing 


14| rabu 


MAWAR SHARON WOMEN 
Pk. 09:30 « R. Ibadah Utama 


MY SPIRITUAL JOURNEY 
Pk. 16.30» 21.00 


GEREJA MAWAR SHARON 


Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulltimer agar terus diberi roh yang menyala-nyala, 
hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS. 

Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap kelompok sel 
mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan berdoalah agar dimunculkan 
pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


KOM SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


m Berdoalah aksi Natal yang diadakan pada tanggal 3-22 Desember ‘07, agar masyarakat Surabaya dapat merasakan 


Informasi hubungi: Ibu Lina S. pembicara: 
5346563, 3550710 Pdt. Samuel Handoko 
MY SPIRITUAL JOURNEY 
Pk 16.30 -21.00 
THE SUMMIT 


Pk. 18.15% R. Ibadah Utama 
pembicara: Ps. Caleb Natanielliem, MBA 


FELLOWSHIP FLC 
Pk, 18.30% Chapel 


17| sabtu 


Ibadah Pro-M 
Pk 18.30 *R Ibadah Utama 


15| kamis 16| jumat 


Doa Malam 

Pk. 18.30 © R. Ibadah Utama 
pembicara: Ps. Philip Mantofa 
Doa Malam 2 


Pk. 22.00 - selesai * R. Ibadah Utama 
pembicara: Pdt. Fifi Layantara (Lumajang) 


PEMASA & REMASA 


diwilayah masing-masing 


Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan membawa 
dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang hidup tentang Kristus, 
Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya agar para pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan Tuhan, hikmat dan 
kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang ada agar dipenuhi 
dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 
dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 
Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan kejahatan. 
Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga tidak mudah 
diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


POKOK DOA PUASA MASSAL NATAL 2007 


jamahan dan kasih Tuhan melalui seluruh kegiata yang dilakukan 

Berdoalah agar seluruh jemaat yang terlibat dalam aksi Natal ini agar mereka diberi perlimdungan , kesehatan, hikmat 
Tuhan & hati yang penuh berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa 

Berdoalah agar X-Mas Celebration pada tanggal 25 Desember ' 07 di Jatim Expo, agar hadirat Tuhan dicurahkan & Kuasa 
Allah dimanifestasikan 

Berdoalah agar perlindungan & pengurapan Tuhan dicurahkan atas Ps. Philip Mantofa & seluruh Panitia yang terlibat 
Berdoalah agar Tuhan mencukupi semua kebutuhan yang ada sehingga semua kegiatan dilakukan dapat berlangsung 
dengan baik 


Berdoalah bagi media (surat kabar, televisi, dll) agar Tuhan memakai sarana inti untuk penginjilan bagi kota & bangsa 


13 


GAS jadwal ibadah mingguan 


12 November - 18 November 2007 


Pusat 


Kebaktian Umum | Pk. 06.30 
Kebaktian Umum II Pk. 09.45 
Kebaktian Umum III Pk. 16.15 
Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 


Kebaktian Anak! Pk. 07.00 
Kebaktian Anak Pk. 10.15 
Kebaktian Anak III Pk. 16.30 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.30 
Keb. Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 12.45 


Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb, Profesional Muda 
Sabtu Pk.18.30 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya 


Keb. Soldier of Faith 


Keb, Remaja Pk. 13.00 
Keb, EagleTeens Praise 
Keb, Pra Remaja Pk. 10.00 


(Bertempat di Convention Hal) 
Jl Cempaka 24, Surabaya. 


Satelit Timur | 
Keb, Umum + Anak 
RM “Mutiara" 

Jl. Manyar Kertoarjo 1V/8 Sby. 


Satelit Timur Il 
Keb, Umum + Anak Pk. 16.30 
JI. Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan | 
Keb. Umum + Anak Pk. 06.45 
Sebelah Bank Mandiri Jl, Jemursari 81 


Satelit Selatan II 

Keb, Umum + Anak Pk. 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl, Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Satelit Selatan III 

Keb, Umum + Anak Pk. 16.30 
Ex-Supermarket Bonnet Lt.2 

JI, Raya Rungkut Mapan Utara 88/FB1, 
Surabaya (seberang Superinda/ Yakaya) 


Satelit Barat 

Keb, Umum + Anak 

Jl. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb, Umum + Anak Pk- 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
sby. 


Pk. 07.00 


Pk. 10.00 


14 


BD “Immanuel” 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarj 

Keb. Umum | + Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum Il + Anak Pk. 17.00 
Keb. Dewasa Muda Pk. 10.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAVA2 
No, 27-32 Jl. Pahlawan Sda, 


Satelit 

Keb, Umum+ ProM Pk, 07.30 
Keb, Anak Pk. 07.30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb, Pemuda Pk. 10.00 
Keb, EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam Rabu Pk. 18.30 


Jl Ijen 8 Malang, Telp.0341-324935 


Satelit Mojokerto 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb, Pro-M Pk. 11.30 
Keb. Umum + Anak Pk. 17.00 


Ji. Gajah Mada 137, Telp. 0321- 322322 


Satelit 

Keb. Umum Pk. 06.00 
Keb, Pemuda Pelajar Pk, 10.00 
Keb, Umum+Anak II Pk. 16.00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl, Soekarno Hatta 

Sek: Jl, Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung “COH” 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb. Anak II Pk. 17.45 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk. 18.30 
Keb, Umum Pk. 17.00 


Jl. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355, 328873 


Satelit Jember 

Keb. Umum 1 (Minggu) Pk: 07.00 
Keb. Umum Il (Minggu) Pk. 17.00 
Keb. Pemuda (Jumat) Pk. 17.00 
Keb. Eagleteens (Sabtu) Pk. 16.00 


di Pertokoan Jember Business Center 
Jl. Trunojoyo 26, Jember 

Keb. Eaglekids | (Minggu) Pk: 07.30 
Keb. Eaglekidsil (Minggu) Pk. 17.00 
di JI. WR. Supratman 10 B, Jember 


Sekretariat: JI. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 

Keb, Keluarga & Pro-M Pk, 08,00 
Keb. Doa Malam (Kamis) Pk.18.30 
Keb, Anak Pk, 08,00 
Keb, Pelajar Pk. 10.30 
Keb, Pemuda Pk. 17.00 


JI, Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdt. Antoni M. (08165430899) 


Sat. Salatiga "Double K” 


Keb, Umum | Pk, 08.00 
Keb. Umum II Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Pdt. Bernard S. (08562723723) 


Sat. Semarang “Double R” 
JI. Wotgandul Barat 33, 

samping SMU Kebon Dalem, Smg 
Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb. EagleKids (E.Kids 2) Pk. 09,00 
Keb. Youth Pk. 17.00 
Sek: JI. Wotgandul Barat 33, Telp. 
024-3581900 


Sat. Bandung “Double T” 


Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb. Youth Pk, 11,00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: Istana Regency blok A-3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 


Favour Satellite - Jakarta 
Keb, Umum#Pro-M-Anak Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 14.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat, Manado 

Keb. Umum | Pk. 10.00 
Keb. Umum II (Youth) Pk. 17.00 
Keb. Umum II (Pro-M) Pk. 1845 
Keb. Anak | (Sabtu) Pk. 15.30 
Keb. Anak Il (Minggu) Pk 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk. 16.30 


Gedung Mawar Sharon, Jl. Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 


Satelit Tondano “HOR” 
Keb, Umum 1 Pk,10.00 
Keb. Youth Pk.16.00 


Keb. Anak (umat) Pk. 15.00 
Hotel Toudano Jl. Samratulangi No.304. 
Tounkuramber 

Sekretariat: Jl, A, Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

Cp; Christ 0431- 335 0563 


Sat. Amurang 

Keb. Umum (Minggu) Pk.10.00 
Keb. Pro-M (Selasa) Pk.19.00 

Keb. Anak (Minggu) — Pk.16.00 

RM. Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi 
(Opn Kantor Bupati Minahasa Sel.) 
Sek: Jl. Tambajong, Bitung Lingkungan 
IV, Tombasian, Telp: (0430) 22250 

Cp: Jacobus (081-356214443) 


Sat. Bitung “House of Glory” 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 09.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17.30 
Keb. Anak Jumat) Pk. 15.30 


Gedung Mawar Sharon Jl. AA. 
Maramis Kadoodan Lingk.IV 
Telp: 0438-21576/30209 

Cp: Pdm. Tjandra 0856 3015 797 


Sat. Langowan "MOG" 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 15.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 17,30 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 
‘Aula Toko "Americana" 

Desa Amongena Il, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga Il 


Telp: 0431-371732 
Cp: Sdri. Selvi 0852 402 6 0023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 13.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17.00 
Keb, Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Gedung Mawar Sharon 

Jl.Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: J]. Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Sat. Kotamobagu 
Keb. Umum (Minggu) 


Pk. 18.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb, Anak (Kamis) Pk. 15.00 


Hotel Tamasya, JI. Soetoyo 

Sek: Lorong Agoan |, Kotamobagu 

Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 
081-1436007 


Satelit Makassar 

“God's Dwelling Place" 

Keb. Remaja Pk. 10.00 
Keb. Umum Pk. 16.00 
Keb, Anak (Sabtu) Pk: 16.00 


Gedung Mawar Sharon: 

Jl. Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks, Taman Bahari, Makassar 

Telp: 0411-322114 Fax : 0411-322114 
Cp: sdr. Uddyanto, 0856-56186277 


jadwal ibadah mingguan X | 


12 November - 18 November 2007 


Sat. Pontianak “City Harvest" 
Keb. Umum & Pro-M Pk. 11.00 
Keb. Pemuda & Pelajar (t.2) Pk. 14.00 
Keb. Anak (1.2) Pk. 08.00 
Jl, A. Yani, Komplek A. Yani Sentra Bisnis 
Blok C-12,Megamall, Pontianak. Sekre: 
IT, (0561- 760049) Cp: Johanes: 0852- 
45003991 


Sat. Ambon “Love Satellite” 


Keb. Umum + Anak Pk, 09.00 
Keb. Pemuda/Remaja Pk. 13.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13,00 


J, Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Pdt. Shiendy : 0911 352 565 


Sat. Gideon (Saparua-Mlk) 
Keb. Umum Pk. 09,00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Porto Haria Saparua 


Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 

Sat. Kota Benteng 

Keb. Umum Pk. 16,00 
Cp: Anita Latupeirissa 0931. 21487 
Sat. Masohi 

Keb, Umum Pk. 17.00 
Keb, Anak Pk, 17.00 


Pertokoan “Ratu Olivia” (sebelah hotel 
Isabella). Skr. Jl. M. C. Tiahahu, Masohi 
telp. 0914-21118 CP: Pdp. Jemi Maloky, 
SE., 0852-43025293 

Satelit Waipia (Mik Tengah) 
Keb,Umum Pk. 11.00 
Keb.Anak Pk 17.00 
Jl. Brigjen B. Sumitro No. 36, 

Jeril-Kec. Walpia (Maluku Tengah), CP-Bp: 
Leonardo Marpaung (081-343063803) 


Satelit Medan "MY Home" 


Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Ged, Graha Niaga 1 It.2, Jl Putri Hijau 20 
Keb. Umum | Pk. 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia + Mandarin) 


Keb. Umum II Pk. 10.45 
Keb, Pernuda/ Pelajar Pk. 13.00 
LL Jasmine Hall 

Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb. Anak Il Pk. 10.45 


11.5, Grand Liberty Restaurant, 

Jl. Putri Hijau A-6, Medan 

Sek: Jl. Putri Merak Jingga 13A, Medan. 
(061-4158717) 


Keb. Umum 


Keb, Anak (It. 2) Pk. 09.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk, 1900 
Keb, Pemuda, Pelajar Pk. 12.45 


Jl. Teuku Umar 190-192,Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


Sat. Timur "Heart Ablaze” 


Keb, Pemuda Pk. 09.00 
Supermarket Bonnet Lt.2 Rungkut 
Sat. Timur “True 

Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Sat. “King of Glory” 

Keb. Pelajar Pk. 12.30 


di Bonnet Rungkut Lt. 2 
Sat, Timur "Harvest" 


Keb. Pekerja Pk. 07.30 
Keb. Pemuda Pk. 13.30 
di Bonnet Lt3 Jl. Manyar Kertoarjo 
Sat. Timur "Fire" 

Keb. Pemuda Pk. 09:45 
Keb. Pemuda Pk. 13.00 
Keb. Pekerja Pk. 16.00 
Jl. Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 
Sat. Timur "POP" 

Keb. Pelajar Pk. 11,00 
Keb. Pelajar 2 Pk. 13.30 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 

Satelit — “Living Stone” 
Keb. Pelaja Pk, 12.00 


J Sivelankerto 145, Surabaya 
Satelit Sel. “City of Faith” 


Keb. Pekerja Pk. 07,30 - 09.30 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 - 12.00 
Keb. Pemuda Pk. 16.00 - 18.00 


JI. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of David” 
Keb. Pelajar Pk, 11.00 
Ruko Taman Pondok Indah 4:38, Sby. 


Keb. Pelajar Pk 12.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 
Jl. Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Sat, Timur “Apostolic” 
Keb. Pemuda Pk, 08.00 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Sat. Utr. “Gracious Satellite” 


Keb. Remaja | Pk. 09,00 
Keb. Remaja Il Pk. 14.00 
Keb. Remaja Ill Pk. 16,00 


Sat. Utr. “River of Life” 

Keb. Anak (Arrow Generation)Pk. 07.30 
Keb. Pemuda pk 11.30 
JL. Perak Timur 118, Surabaya 


Sat. Barat “Fire Of God” 


Keb Pelajar Pk. 13.00 
Sat. Barat “Eagle” 
Keb.Pemuda Pk. 16.00 


JI. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
‘Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


15 


Come & Join Us! 


Parents 
Semina 


Sabtu, 24 November ‘07 

pk. 10.00 - selesai Pembicara: 

di Convention Hall Pdt. Soekirno Tarjadi 
GMS Pusat (Jakarta) 


= Umum :Rp 25.000 

m Kalangan sendiri (MSCS & jemaat GMS): Rp 10.000 
Pendaftaran berakhir 21 November 2007 
tempat terbatas! 


Informasi lebih lanjut hubungi Ms. Eva & Ms. Esther 
(031) 5457522, 5477123, 5484200 


AKSI NATAL : 
03-22 DESEMBER ‘07 
á Bergabunglah bersama kami: 
Tt PESTA NATAL: 
25 DESEMBER ‘07 


Tuhan Yesus Memberkati 


uta sk Kunjungi konter kami di bawah 
+ 


i 1 


E-mail: natal@gms.or.id 
Call Center: 031-71644999 


| sih BAMAI BI BUSA a/c: 010.157.779.1 


FENS a/n: Gereja Mawar Sharon 
BCA cab. Veteran, Sby 


